MELIHAT 


CAHAYA 


06 Resolusi 
Tahun Baru 
Artikel mi 
.n 


- 


MELIHAT 


CAHAYA 


NAN 


aya memiliki pohon mangga di depan 

rumah, yang sudah lama sekali tidak 

berbuah. Banyak orang beranggapan 
bahwa pohon itu mandul dan menyarankan 
untuk ditebang serta diganti pohon yang 
baru. 

Tapi saya yakin bahwa suatu saat 

pohon itu akan berbuah. Ketika akhirnya 
berbuah, saya senang sekali. Saya selalu 
memperhatikan dan menjaganya dengan cara 
dibungkus plastik transparan, supaya saya 
bisa melihatnya matang dan bisa dipetik. Dari 
sini saya belajar bahwa segala sesuatu yang 
terbaik tidak didapat dengan waktu yang 
singkat, melainkan butuh proses dan kerja 
keras. 


Mari kita awali tahun 2020 dengan 
semangat yang tinggi. Mau menjalani 
proses bersama Tuhan (bekerjasama), 
dipupuk dengan firman-Nya (menjaga 
hubungan intim dengan Tuhan setiap hari) 
dan meminta tuaian buah-buah roh. 


PREDIKSI PESIMIS 


Ada kalanya kita mengawali tahun 
baru dengan pergumulan yang berat, 
seperti berjalan dalam lembah kekelaman. 
Didukung dengan berita-berita di televisi 
dan berbagai media yang memberikan 
perkiraan yang buruk tentang masa 
ke depan. Pesimis, Ketakutan, 
Kekuatiran. Itulah yang 
dunia tawarkan. Muncul 
pertanyaan, “Apakah 
di tahun yang baru ini 
akan sama buruknya? 
Adakah harapan? Adakah 
pertolongan dari Tuhan?” 

Dalam perikop Tuhan 
adalah Gembalaku yang 
baik, ditulis demikian, 
“Sekalipun aku berjalan dalam 
lembah kekelaman, aku tidak 
takut bahaya, sebab Engkau besertaku, 
gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang 
menghibur aku.”(Mazmur 23:4). 

Gembala selalu membawa gada dan 
tongkat untuk melindungi domba mereka. 
Daud tahu bahwa dengan cara yang sama, 
Tuhan memiliki alat untuk melindunginya, 
dan dia mempercayai Tuhan akan 
melakukannya, bahkan di lembah yang 
paling kelam sekalipun. 

Lembah kekelaman dalam Bahasa 
Inggris ditulis sebagai “the valley of the 
shadow of death” (lembah bayangan 
maut). Saat ini, Anda mungkin menjalani 
lembah bayang-bayang hutang, atau 
lembah bayang-bayang konflik, atau lembah 
bayang-bayang depresi, atau lembah 
bayang-bayang keputusasaan, atau bahkan 
benar-benar di dalam lembah bayang- 
bayang kematian. 


“SEKALIPUN AKU 
BERJALAN DALAM 
LEMBAH KEKELAMAN, 
AKU TIDAK TAKUT 
BAHAYA, SEBAB ENGKAU 
BESERTAKU: GADA-MU 
DAN TONGKAT-MU, 
ITULAH YANG 
MENGHIBUR AKU." sulit? 
(MAZMUR 23:4). 


Bayangan itu menakutkan. Dulu waktu 
kecil saya sangat takut sekali melihat 
bayangan di saat malam. Namun, kini saya 
belajar beberapa hal tentang bayangan. 


MELIHAT DENGAN OPTIMIS 


Pertama, bayangan tidak bisa menyakiti 
kita. 

Kedua, bayangan selalu lebih besar dari 
aslinya. 

Dan inilah kabar baiknya: di mana pun 
ada bayangan, pasti ada cahaya. Bayangan 
tidak mungkin bisa ada tanpa cahaya. Jadi 

kuncinya ketika Anda melewati lembah 
bayangan adalah melihat kepada 
cahaya. Selama Anda terus 
melihat kepada sumber 
cahaya, yaitu Yesus, sang 
terang dunia, maka 
bayangan itu tidak akan 
membuat Anda takut. 
Jadi, apa yang harus 

Anda lakukan ketika Anda 

sedang melewati masa-masa 


Jangan berkecil hati. Ingatlah 

Tuhan bersama Anda. Anda bisa 

mengandalkan Tuhan dan meminta 
perlindungan-Nya. Kedua, ubah cara pikir 
kita. Mereka yang percaya Yesus sebagai 
terang dunia dan juruselamat manusia tidak 
berharap pada ketiadaan bayangan, tapi 
fokus pada kehadiran cahaya Terang Dunia. 

Kembali kepada buah pohon manga 
di atas. Jika saya tidak menjaganya, 
memperhatikannya dengan baik (hampir 
setiap hari), dan memetiknya pada saat 
yang tepat, maka buah itu bisa dicuri, bisa 
dimakan kelelawar atau bahkan busuk karena 
terlalu lama dibiarkan. Sama juga dengan 
hidup kita. Alkitab menulis “Jangan takut” 
sebanyak 365 kali untuk mengingatkan 
bahwa Tuhan yang menciptakan kita, selalu 
menjaga dan memperhatikan kita, supaya 
kita tidak dicuri iblis, dan bisa matang pada 
saatnya sehingga menjadi berkat bagi banyak 
orang dan memuliakan nama-Nya.M (ag) 


NAN 
NANAH 3 


ita tahu bahwa menggerutu 
K menyakiti hati dan merusak 

hubungan. Menggerutu bukan 
hanya bergumam dan mengeluh, bisa juga 
dengan memutar bola mata dan mendesah 
berat. Coba kenali gaya menggerutu anak 
anda. Saya menulis sebuah daftar perilaku 
menggerutu anak saya ketika saya memanggil 
mereka: merengek, melotot, bergumam, 
mengeluh, mengkritik. Setiap anak memiliki 


cara menggerutu sendiri. 

Setelah menemukan gaya menggerutu, kita 
membantu anak-anak memerangi gerutuan 
dengan memahami penyebab gerutuan mereka 
berasal: 

Pertama, harapan yang tidak terpenuhi. 
Anak-anak dapat menggerutu ketika mereka 
berharap memiliki lebih banyak waktu bermain, 
tetapi sebaliknya, mereka diingatkan untuk 
mengerjakan pekerjaan rumah. 


e Sudah baptis selam (Keduanya) 


# Mendaftarkan pernikahan minimal 6 bulan sebelumnya 


adia memer 
FORM PENDAFTARAN PEMBERKATAN N 


3G! yang sudah memenuli syarat tersobut 
Jan sudah menetapkan tanggal/bulan/tatur 
pernikahan bisa datang langsung menemui 
staf FLC di front desk Lobby Sibec-ITC 
pada hari Minggu setelan ibadah untuk mengis 
FORM PENDAFTARAN 


£ pada hari dan jam kerja 
di Vision Building It.6, Marvel! City Complex 
Raya Ngagel 123 Surabaya 


SYARAT UTAMA PENDAFTARAN 


PERNIKAHAN 


e Memiliki NU / Kartu Jemaat GMS (minimal salah satu) 


KAH GMS 


INFORMASI 


uhi semua persyaratan lengkap yang tercantum dalam 


TELP 031-6000-7000 
Atau 0817-0376-4840 


WAISMS 


PEP id Nas A 


Recorded at 
MSTV.TV 


KHOTBAH MINGGUAN 


REDAKSI VOICE 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Murah Hati” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


mengirimkan 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Sabar” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Before 30 English & 
Before 30 Indonesia 
Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


ra 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Tidak Cemburu” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdt. Philip Mantofa 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Tidak Sombong” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdt. Philip Mantofa 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Corv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 


dengan langsung mengunduhnya 
lewat scan OR Code / link: 


mawarsharon.com/voice/latest 


Before 30 English & 
Before 30 Indonesia 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 
Pk. 19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
“Prayer Corner di akhir 
ibadah 


——.. 


AI 
A 


PELAYAN 
KUNJUNGAN & DOA 


Sunday Services 

Pk. 07.00, Pk. 10.00, 

Pk. 16.00, Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 

Youth Service 

Pk. 13.00 WIB 

SIBEC Corv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Perpuluhan & 
Perjamuan Kudus 
di setiap ibadah. 


Bagi jemaat GMS Surabaya, yang membutuhkan 
pelayanan kunjungan dan doa, 

bisa menghubungi Divisi Kunjungan dengan 
Bp. Tjandra di : 031-6000 7000 ext. 1116 


Pa Kn Kata" 


PN Kn On” 


.- 
» 


Mari tertanam dan bertumbuh di dalam Connect Group 


Nama 


Usia . LP 

Status : CJ) Menikah (J Belum Menikah 
Alamat 

Telp/HP 

Ibadah di : CJ) Umum CJ AoG CJ ProM 


GEREJA MAWAR SHARON 


Bagi Bapak. Ibu. 

Saudara yang rindu 
mengalami kelahiran baru 
di dalam Baptisan Selam, 
Pelayanan Baptisan 

akan diadakan sesudah 
selesai Ibadah umum 
Berkumpul di Area setelah 
Pintu 3 (Escalator arah ke 
Eaglekidz). dengan 
jadwal baptisan selam 
sebagai berikut : 


Ibadah1 Pk.09.00 WIB 
Ibadah 2 Pk. 12.00 WIB 
Ibadah 3 Pk. 18.00 WIB 


" untuk Ibadah 4 Tidak ada 
Baptisan (kecuali ada event) 


Untuk Informasi Lebih Lanjut 


Hubungi dept. FLcd 


031-6000 7000 ext. 1116 


(Comes protf 


Sudah pernah ikut CG, sebagai 
BB Momber ME Sponsor ME CGL 


Belum pernah ikut CG 

CG yang diinginkan 

IE Sesuai usia (Anak/Pelajar/Pemuda 
/Profesional Muda/Keluarga) 

IE Dekat rumah 

ma Pengusaha/Wiraswasta 

BB Lain-lain (Hobby/Pekerjaan) 


Contact Us 
8) 085-60-60-90-200 
Email: connect@gms.or.id 


Ketika tidak mendapatkan yang kita 
harapkan, kita memberi tahu semua 
orang betapa sedihnya kita tentang hal 
itu. Sayangnya, gerutuan kecil ini dapat 
membangun kebencian yang akan melukai 
hubungan. Jika Anda menyaksikan anak-anak 
Anda menggerutu, tanyakan kepada mereka 
apakah harapan mereka dan apakah itu 
realistis/bermanfaat. 

Kedua, mentalitas korban. Ketika 
menginginkan bantuan, kita mungkin 
menggerutu atau mengeluh untuk membuat 
orang lain melakukan apa yang kita 
inginkan. Ini jebakan yang buruk. Daripada 
membuat jebakan, lebih baik anak-anak 
belajar meminta bantuan dengan sopan dan 
mengurangi keluhan. 

Ketiga, hati yang tidak puas. Banyak 
ketidakpuasan terjadi di hidup kita. Dan 
sekarang, media sosial telah dipakai 
untuk berbagi ketidakpuasan. Ketika 
netizen memuji ketidakbahagiaan dan 
ketidakpuasan, hal itu membuat semuanya 
semakin buruk. 

Menggerutu sama dengan berkata 
kepada Tuhan, “Apa yang Tuhan lakukan 
tidak cukup.” Kata-kata kita merupakan 
cerminan hati kita, dan cerminan dari 
kepercayaan kita pada Tuhan. Kita 
membantu anak-anak memahami bahwa 
Tuhan menanggapi keluhan mereka dengan 
serius. 

Keempat, menggerutu tidak 
menghormati Allah. Alkitab menyatakan 
bahwa menggerutu sebagai hal yang serius. 
Dalam Bilangan 14: 26-30 disebutkan, karena 
orang Israel menggerutu, mereka tidak 
diizinkan memasuki Tanah Perjanjian. Tuhan 
bahkan menyebut mereka dengan umat yang 
jahat karena Ia melihat apa yang ada di hati 


Dogs, mereka. 


. 


Bagaimana kita mengajar anak-anak kita 
ersyukur. 


TOPLES TERIMA KASIH 
Setiap kali anak-anak menggerutu, 
mereka harus menulis sesuatu yang mereka 


m- 


cccccccccccocecoccccccocona 


Bibir yang cepat memuji 
tidak muncul dalam 
semalam. Jadi ketika Anda 
mendengar anak Anda 
menunjukkan terima kasih, 
berikan pujian. 


syukuri dan memasukkannya ke dalam toples. 
Tetapi jangan dipaksa. Dorong anak-anak Anda 
untuk menulis ungkapan terima kasih ketika 
mereka bersyukur. Mencatat ungkapan terima 
kasih mengingatkan anak-anak kami bahwa 
ketika kami bersyukur, ada seseorang yang perlu 
kami syukuri: Tuhan. 


TERIMA KASIH BANYAK 

Bibir yang cepat memuji tidak muncul dalam 
semalam. Jadi ketika Anda mendengar anak 
Anda menunjukkan terima kasih, berikan pujian. 
Semakin banyak Anda melakukannya, semakin 
banyak anak-anak Anda belajar bersyukur. 


TELADAN BERTERIMA KASIH 

Kemampuan saya untuk mempraktikkan 
apa yang saya khotbahkan adalah faktor 
terbesar. Ketika saya menjadi teladan dalam 
bersyukur, itu mengajari anak-anak saya cara 
melakukannya. 

Ketika saya menemukan diri saya dalam 
suasana hati yang ngomel, saya belajar untuk 
melepaskan harapan, dan percaya bahwa apa 
yang saya miliki saat ini adalah yang terbaik 
yang Tuhan ingin saya miliki. 


Sama seperti kita dapat mengomel dengan 
kata-kata atau dengan gerakan bola mata, kita 
bisa bersyukur dengan bisikan terima kasih dan 
senyum. Ketika tiba saatnya, saya ingin keluarga 
saya lebih dikenal karena suka berterima kasih 
daripada suka mengomel. M(Diterjemahkan dari 
artikel Focus on the family, by Tricia Goyer) 


— 
» 
I 
- 
2. 
w 
» 
0 
- 


etiap kali menjelang pergantian 
S tahun, saya selalu berusaha melihat 

apa saja pencapaian saya selama 
tahun berjalan. Mulai awal tahun, sampai saat 
menjelang akhir tahun. Sering saya merasa tidak 
puas dengan pencapaian saya, karena masih 
jauh dari resolusi yang telah saya tetapkan di 
awal tahun sebelumnya. 

Apa sebenarnya resolusi awal tahun itu? Ini 
sebenarnya adalah janji yang kita buat di awal 
tahun agar kita menjadi semakin baik dibanding 
tahun tahun sebelumnya. Banyak orang yang 
menetapkan resolusi awal tahun dengan 
standar materi yang harus dia peroleh. Seperti 


mobil baru, rumah baru, promosi, bahkan 
keinginan untuk menurunkan berat badan. 

Apakah resolusi awal tahun selalu bisa 
kita capai di akhir tahun berjalan? 

Tidak selalu. Mengapa? Karena 
sering dengan berjalannya waktu, kita 
makin kehilangan antusiasme kita. Makin 
banyak penghalang dan tantangan, sering 
menyurutkan tekad kita yang menggebu 
gebu saat awal kita memulai. 

Kita percaya bahwa tidak ada hasil tanpa 
kerja keras. Tetapi apakah cukup hanya 
dengan kerja keras saja? Apabila kita hanya 
bekerja keras tanpa melibatkan Tuhan, 
semua akan sia sia, kita akan mudah mundur 
dan tertekan saat seolah olah kita tidak 
berjalan maju, kita akan mudah kecewa bila 
kita mengandalkan kekuatan diri kita dan 
orang lain. 

Carilah TUHAN dan kekuatan-Nya, 
carilah wajah-Nya selalu! (1Tawarikh 16:11). 
LIBATKAN TUHAN!!! Jangan pernah 
lupa untuk selalu melibatkan Tuhan bahkan 
sebelum kita memulai usaha kita. Saat kita 

melibatkan Tuhan, kita akan selalu tenang 
sebab kita percaya bahwa apapun yang kita 
lakukan, Tuhan selalu beserta kita, bahwa 
apapun hasil yang terjadi, itu adalah yang 
terbaik dan sesuai kehendak-Nya (Yesaya 
55:8, Yeremia 29:11). 

Apapun resolusi mu untuk tahun 2020, 
LIBATKAN TUHAN, dan berdirilah teguh, 
kuatkan hatimu, karena kita percaya bahwa 
hasil yang terbaik telah disediakan Tuhan 
bagi kita semua. Selamat tahun baru 2020! 
Tuhan Yesus memberkati. (Lie Lani Regina, 
GMS Surabaya) 


GMS Surabaya GMS Jombang 
Ibadah Anak Voltage (Sabtu) Pk. 11.00 WIB Ibadah Umum II! III : 


Vision Building, 11th floor (ruang lecture) Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

Marvell City Complex Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak I, IL, IL, IV: Ibadah AOG Pk. 13.00 WIB 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB Kompleks Ruko Cempaka Mas B-17/B-18 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Jl. Gembong 20-30 Surabaya GMS Tulungagung 


Ibadah Umum - Anak III II: 
Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WIB Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 


badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB Ibadah Pelajar « Pemuda 
badah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB Pk. 13.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, Ibadah Anak Voltage (Sabtu) Pk.16.00 WIB 
Jl. Gembong 20-30 Surabaya Jl. WR. Supratman no 104, 
Telp. Kantor 0355-328170 
Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
badah Umum Pk. 10.00 WIB GMS Jember 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) Ibadah Umum # Anak III Ill: 
Pk. 07.00, 10.00 (#ProM), 16.00 WIB 
GMS Surabaya Timur Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB Jl. Trunojoyo 36, di pertokoan JBC 
Vision Hall, 13th floor, Marvell City Complex. Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. Telp & Fax 0331-425153 
CP. 0823 3721 8000 
GMS Kediri 
GMS Surabaya Selatan Ibadah Umum -# Anak | II: 
Ibadah Umum - Anak |, II, II: Pk.10.00, 16.00 WIB 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB Ibadah AOG Pk. 13.00 WIB 
Jl. Siwalankerto 145 Surabaya Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 
GMS Surabaya Barat GMS Mataram 
Ibadah Umum 4 Anak | INI : Ibadah Umum # Anak III : 
Pk. 07.00, 10.00, Pk. 16.00 WIB Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 
GEREJA Ibadah AOG (Sabtu) Pk.18.00WIB Ibadah AOG Pk. 14.00 WITA 
MAWAR SHARON Ibadah Pro M (Minggu) Pk. 13.00 WIB ibadah VOLTAGE (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
The Pearl - Pakuwon Mall lantai 3 Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 
Kantor: (di atas food society) Ne Rai, Abian Tubuh 
Jl. Mayjend Yono Suwoyo, Wiyung, Surabaya : B 
VISION BUILDING LANTAI 6, Ban Mu : HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST) 
MARVELL CITY COMPLEX, 
GMS Denpasar GMS Yogyakarta 
JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. Ibadah Umum & Anak LIL II: Ibadah Umum -# Anak III 
Pk. 10.00, 16.00 WIB 
E-mail: Info! ms.or.id Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA UA 
@ Ibadah Pelajar # Pemuda Pk. 14.00 WITA Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
www.mawarsharon.com Ibadah Voltage (Sabtu) — Pk. 16.00 WITA Pacific Building It. 3, 
, Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA Jl. Laksda Adisucipto 157 
Telp.: (031) 60007000 (HUNTING) JI. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali telp.0274-555497, fax.0274-557904 
Fax : (62-31) 5322452 (Sebelum Depo Bangunan) CP: Ivone (0852 0004 8008) 
Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 
Persembahan Anda untuk GMS Magelang 
: GMS Sidoarjo Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Be NN Lab Fasa AN NAEE NN TNI Ibadah Umum Il 4 Pro-M Pk. 17.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB (-ProM) Bar Maa - lt Ha 
dapat ditransfer ke Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB badan Anak (babtu - 16. 
P Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB Jl. Gatot Subroto 408 
No Rek. A/C 010.049.700.0 Sebelah "HERO" Supermarket, CP:Irma (081 3244 32651) 
e Taman Pinang Indah KAV.A2 No. 27-32 Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 
BE yeah 2uranaa Sidoarjo Telp. 8946136, Fax: 8052650 Telp: 0293-314652, 085100515771 
Bagmschurch Fax: 0293-3191391 
GMS Madiun . 
@@gmschurch badah Umum II, II : GMS Salatiga 
kasa mawar sharon Pk. 07.00, 10.00, 17.00 WIB Ibadah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah AOG: Pk. 13.00 WIB Ibadah Pelajar « Pemuda | II 
. n Tn, badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00wIB Pk. 13.00, 16.00 WIB 
Kesaksian anda bisa dikirim ke: Jl. H. Agus Salim 104 Madiun Aa en 2 Pk. 13.00 WIB 
: i Telp: #6282141596579 (sementara) -DUKOwati OZ, Salatiga 
email. agung.p@gms.or.id / P: Telp/Fax (0298) 328124, 


telp. 031-60007000 (warta) / GMS Malang CP: Paulus Eko (0857 4028 2010) 
badah Umum # Pro-M « Anak III Ill: 


surat: GMS - Vision Building Lt.6, Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB aa east, an 
Marvell City Complex, badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 iB Dadan Jmum 4 anak PIK 
Doa Malam (Rabu) pk.18.30wiB Pk. 10.00, 16.00 WIB 


Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

Jl. Kompleks Madukoro DD III/ 5. (ex Giant), 

Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Jawa Tengah 
HP: 0822 2300 0390, Telp: (024) 761 3077. 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. Sekretariat: 


Jl. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 
Telp. 0341-350027 
WA: 0882 3408 4024 (ANDRE) 


GMS Solo 
badah Umum -# Anak III II: 

Pk. 07.00, 10.00 ,16.00 WIB (--Pro-M) 
badah Pelajar Pemuda 
Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Slamet Riyadi 373 Solo. 
Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
Telp/ Fax): 0271-723172. 

Dita-0852 3122 1896, 


GMS Jakarta 


badah Umum -#Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

I. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
Sebelah Mall Taman Anggrek) 

elp: 021-30020080 / 81 
GMS Bandung 

badah Umum # Pro-M I Pk. 10.00 WIB 
badah Anak | Pk. 10.30 WIB 
badah Umum, Anak, Pro-M II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Bandung Electronic Centre, lantai 3A 

. Purnawarman no.13-15, Babakan Ciamis, 


ecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, 
awa Barat, 40117 
Telp: 0877-2220-3449 


GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Hotel Anugerah, Jl. Surya Kencana 82 
Sukabumi 43113 

antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 

p : Arsih/Ryan : 08561611930 


Aa 


GMS Cirebon 

Special Sunday I, Il Pk. 10.00, 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids I, II Pk. 10.00,16.00 WIB 
Beijing Meeting Room Lt. 3 

he Luxton Cirebon Hotel & Convention 
n. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317 

antor sekretariat: 

ompleks CSB Mall, Ruko CB No.12 

. Dr. Cipto Mangunkusumo 

Cp : Mia (0231-8291317) 


GMS Tangerang 

badah Umum -# Anak I IL III : 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah AOG Youth (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
Living World Mall Lantai 2 Unit 3-01b 
Sebelah Selebrity Fitnes) 

Alam Sutera Boulevard Kav. 21 

Serpong 15323, Tangerang Selatan 

Telp: 021-30020080 /81 

WA: 081 521 200 80 


GMS Balikpapan 

badah Umum « Anak |, II, III 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 
. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum -# Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Elisa Yulianti (0812 9228 6552) 


Pk. 13.00 WIB 


GMS Pontianak 

badah Umum # Anak 1 Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Umum # Anak 2 Pk. 16.00 WIB 
IA. Yani 2 No. 8 

Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 : 
Fax (0561) 6711634 


GMS Samarinda 

badah Umum «4 Anak II INI: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

I. Rajawali no.80 

Sekre.: Jl. DI Panjaitan RT 70, Kec. Sungai 
Pinang Dalam/Kel. Sungai Pinang 75117 
Ruko warna Merah, sebelah Bank Mandiri 
Alaya, sebelah pakan ternak-Dr. Bambang) 
Telp. 0541-4100650 

Cp: Kezia (0813 9780 8799) 


GMS Palangka Raya 
badah Umum 4 Anak 
badah AOG 

Hotel Grand Global 

1 Tjilik Riwut km 1 no.9, Palangka Raya 
Alamat Sekretariat : 

I. Kahayan no 4 Palangka Raya — 
alimantan Tengah 

Info : 0812-9228-6558 (Maureen) 


Pk. 10.00 WIB 
Pk 13.00 WIB 


GMS Ambon 

badah Umum 1 # Anak Pk. 10.00 WIT 
badah AOG Pk. 14.00 WIT 
badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WIT 


n.PB Halong Atas, Halong 

Dekat patung kuda putih - bekas gudang 
springbed Comforta) Baguala, Kota Ambon 
Telp. (0911) 3831477 


GMS Masohi 

badah Umum 1 Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 14.30 WIT 
badah Umum 2 Pk. 17.00 WIT 


I.Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp. 0914- 22790 
CP : Pdp. Rudy Ritiauw 08524307884 


GMS Kendari 
badah Umum 4 Anak III 
Pk. 09.00, 17.00 WITA 


AOG YOUTH PK. 14.00 WITA 
badah AOG TEEN (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
badah VSS (sabtu) Pk. 17.00 WITA 


RUKO GMS BREAKHTROUGH 

I. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 

CP: 0401 - 3111075 

HP: 085256142882 (Pdp.Bobby Turambi) 


GMS Bitung 

badah Umum 1 # Anak Pk. 08.00 WITA 
badah umum 2 # Anak Pk. 11.00 WITA 
badah AOG Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 3 Pk. 17.00 WITA 


Samrat Pakadoodan Lingk.3 
Sebelah Yebenlin), Telp : 0438-30903 


GMS Manado 

badah Umum III, Ill dan Ibadah Eagle Kidz 
Pukul. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Youth Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday — Pk. 16.00 WITA 
badah AOG Teen (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


I. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
'Samping Hotel Best Western) 

Bahu - Manado 95115 Telp. 0431 - 831226 
CP : Nain S (085240163011 


GMS Tondano 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
I. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 
badah Umum 4 Anak 
badah Teen/Pelajar 
alan Datoe Binangkang, 
ompleks Dealer Hasrat Abadi 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 


GMS Makassar 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
badah Umum 1 # Anak Pk. 08.00 WITA 
badah Umum 2 # Anak Pk. 11.00 WITA 
badah AOG Youth & Teens Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 3 4 Pro. m Pk. 17.00 WITA 


I. Gunung Latimojong No. 116 
Samping Karya Agung) Makassar 


CP : Neltje (082187924935) 

GMS Medan 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 


badah Umum « Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS Pekanbaru 
badah Umum «4 Anak I, II Pk.10.00, 16.00 
badah Pemuda « Pelajar Pk.13.00 
I.Harapan 2 No.1, Air Hitam, Payung Sekaki, 
ota Pekanbaru, Riau 28292 


Belakang Happy Puppy Jl.Riau) 

Cp.Irawati Santoso/081268828800 

elp/Fax :0761-8651763/8651831/8651369 
GMS Palembang 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Army of God Pk. 13.00 WIB 
Auditorium Lt. 4 
EagleKidz (It. 1) Pk. 10.00 WIB 


Auditorium Heavenly Land 
. Letkol Iskandar No. 1 
omp. Ilir Barat Permai, Palembang 


elp. (0711) 744 3507 
GMS Lampung 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 
GMS Jambi 
badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 


ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
elp:0741 - 3068456 Fax: 0741 - 5911180 


GMS Batam 

badah Umum - Eaglekidz | II 
Pk. 10.00,16.00 WIB 

badah AOG 

Mega Mall lantai 2 

alan Engku Putri No. 1, Batam 
CP : (0778) 4884070 


Pk. 13.00 WIB 


GMS Singapore 

Worship Sunday Service Pk. 11.00am 
Orchard Rendezvous Hotel, Singapore 
Antica Ballroom Level 2 

1 Tanglin Road, Singapore 

CP Ms. Elly Meini elly.m@gms.or.id 

Tel: 90876643 ( call only ) 


